





Cerita dan gambar 
YUTAPOOM TUNGSIRISUMRIT 


Markas Besar Kepolisian - pukul 11.00 











MAAF, 
MENDADAK 


SAYA SUDAH MEMBACA SEMUA 
LAPORAN KALIAN, DAN SUDAH 
SAYA RAPATKAN JUGA DENGAN 
KEPALA POLISI. SEMUA BERPENDAPAT 
BAHWA KASUS ІМІ BUKAN HANYA 
KASUS PEMBUNUHAN BIASA. 
KEGENTINGANNYA BAHKAN NAIK 
HINGGA SKALA NASIONAL. 














SOMSAK - 
KAPALA 
DIVISI 
INVESTIGASI 
KHUSUS 







DAN KOMPLEKSITAS 
KASUS INI PUN AMAT TINGEI, 
TERMASUK BINTIK DI PUPIL 
MATA KORBAN, KESAMAAN USIA, 






TUBUH YANG TAK PERNAH 
SAKIT, SAMPAI KESAMAAN 
KAMPUNGE HALAMAN MEREKA. 
SEMUA DATA INI DIDAPAT 
DARI LAPORAN DR. AON 













TERMASUK LAPORAN 
DARI KARAN DAN KATSE’. 


TENTANG "LENYAPNYA 
SEJUMLAH ORANG DI DAERAH 
KASUS MUTILASI, JUGA 
INSIDEN PENGHANCURAN 
BARANGE BUKTI, SAMPAI 
DENGAN MAYAT 
PARA KORBAN”. 


MENARIK 
SEKALI 
MENCERMATI 
BUKTI YANG 
KITA DAPAT- 
KAN. 





ADA YANG 
INGIN SAYA 
TUNJUKKAN 
PADA KALIAN 








ІМ KASUS YANG TERJADI 
TUJUH HARI YANG LALU 
DI VEPANG. KORBANNYA 
ADALAH ТАМАКО MATSEMIDA, 
MATI DENGAN JASAD YANG HANCUR. 
TULANGNYA BANYAK YANG PATAH. 
MENINGGAL DI KAMAR DAN TANPA 
ADA JEJAK PEMBUNUHAN 
APA PUN. 





ж 


ЖО 





клм 7 
ZA | MUSTAHIL INI 
TINDAKAN BUNUH DIRI, 
PIHAK POLISI JEPANG 
JUGA BELUM ОДРАТ 
KESIMPULAN APA PUN 
DARI KASUS INI. 


TAPI, 
HAL YANG 
LEBIH MENARIK, 
ADALAH INI 


PENYELIDIKAN AWAL 
TELAH DILAKUKAN, DAN 
DITEMUKAN BAHWA KORBAN 

BERUSIA 30 TAHUN, TID, 
PERNAH SAKIT, TAPI SEBELUMNYA 
KORBAN MENGALAMI STRES 
YANG TINGGI KARENA 
PERMASALAHAN BISNIS. 





DAN SATU 
РЕТИМЈИК YANG 
PALING PENTING 





TANDA BINTIK 
JUGA DITEMUKAN 
DI PUPIL MATA 
KORBAN. 


INI SUDAH 
BUKAN KASUS 
BIASA, DAN 


KEMUNGKINAN 
HAL SEPERTI INI 
AKAN TERUS 
BERLANJUT, 

















JADI, KASUS INI 
STATUSNYA DINAIKKAN 
MENJADI KASUS 
KHUSUS., DAN SAYA 
MENLIGASKANNYA PADA 


KALIAN BERTIGA, 
SILAKAN BENTUK TIM, 
LALU PECAHKAN 
KASUS INI. 






(Can 
Н HH 
Y 





ANGGARAN 
DAN PERSENJATAAN 





AKAN DIBERIKAN 
SEPENUHNYA PADA 
KALIAN UNTUK 
MISI INI, 


















PASUKAN KHUSUS, 
JUGA TENTARA AKAN 
SIAP SIAGA, MENGANTISIPASI 
SITUASI DARURAT KALIAN. 
KALIAN BISA KAPAN SAJA 
MEMINTA BANTLIAN 
MEREKA. 
















БАМРАІ 
TENTARA... 


TERMASUK 
PASUKAN 
KHUSUS? 

BERARTI 
KASUS INI 

МЕМАМЕ 
LUAR BIASA/ 





SEDANG DALAM 
ANCAMAN BAHAYA, 
DANNI I7 АГ SAAT 


A A Йыл 
AKAN DIKIRIM 
KE PANGKALAN 
RAHASIA 
YANG DIBANGLIN 
KHUSUS UNTUK 
MEMPERMUDAH 
PENYELIDIKAN 
KASUS YANE 
TIDAK BIASA. 






























DI JALAN MATAHARI 
ADA SATU KEDAI KOPI, 
DARI LUAR TAMPAK 
SEPERTI KEDAI BIASA. 
NAMUN PI BELAKANE 

KEDAI ITU, ADA 
LORONE MENUJU 
RUANE BAWAH 
TANAH. 





SETELAH TURUN 
SEKITAR 800 
METER, KALIAN 
AKAN SAMPAI 
KE MARKAS 
RAHASIA, PI SANA 
ADA BERBAGAI 
PERALATAN, 
DAN ADA SEORANG 
PENJAGA, PIA AKAN 
JAPI ANGGOTA 
BARU YANE AKAN 
MEMBANTU 
KALIAN. 





3 Ба y 
KS 











BILA 
SITUASINYA 
BERUBAH 
GENTING, 

TERSEDIA 
JALAN KELLIAR 
UNTUK КАШАМ, 


| TEROWONGAN 
ITU AKAN 
MEMBAWA 
KALIAN KE 

SUNGAI | 
CHAU PRA УА. 





SISANYA, 
ADA DI TANGAN 
KALIAN BERTIGA. 
SAYA BERHARAP 

KALIAN BISA 
MENEMUKAN 
PEMECAHANNYA, 
DAN MENGHENTIKAN 
БЕМЦА INSIDEN 
INI, SEMOGA 
KALIAN BERHASIL. 





TING 











PERETAS 
TERKENAL 
DALAM 
DUNIA “ME- 
NYUSUP 
MASUK KE 
LEMBAGA 
APA PUN 
DI PUNIA,” 





BERSAMBUNG.... 


